PELAJARAN NAHWU DARI KITAB AL AJURUMIYAH 

KUNCI JAWABAN 
LATIHAN SOAL PELAJARAN KEDUABELAS 

A: 

1 . Alamat-alamat Trab yang dimiliki Rafa' adalah Dhammah, Wawu, Alif dan Nun 

2. . Kalimat yang dirafa' dengan Dhammah adalah Isim Mufrad, Jamak Taksir, Jamak Muannats 
Salim dan Fi'il Mudhari' yang tidak bersambung huruf akhirnya dengan sesuatu apapun. 

3. Kalimat yang dirafa ? dengan Nun adalahb Fi'il Mudhari' yang bersambung dengan Dhammir 
Tatsniyah, Dhamir Jamak dan Dhammir Muannats Mukhatabah. 

4. Jamak Taksir adalah Isim yang menunjukan atas tiga atau lebih, baik dia Mudzakar maupun 
Muannats, yang mana dia telah mengalami perubahan bentuk pada susunan aslinya, baik 
perubahannya pada susunan hurufnya maupun harakatnya. 

5. Jamak Muannats Salim adalah Isim Mufrad yang dijadikam Jamak (lebih dari dua) dengan 
ditambah huruf Alif dan Ta pada akhir kalimat. 

B: 

1 . Perubahan Isim Mufrad menjadi Jamak Muannats Salim: 

2. Perubahan Isim Mufrad menjadi Mutsanna 

^ = ^ + ^/gl^ = g! + fll 

o * -" o i* ' % «" ' * «" o« ♦ -" 

jjjjaj = gj + jja^ / jl jjaj = <jl + jja3 

3. Perubahan Isim Mufrad menjadi Jamak Mudzakkar Salim: 

(J jj^* 1 * = <jS + (3*11« / U J^^ — (j J + L3^^ 
<jj j^lg_a = <jj + jJj^lg-A / jjj^lg-a = UJ + 



Pelajaran Nahwu Dari Kitab Al Ajurumiyah 



3 



C: 

1 . Menentukan tanda Rafa ? dan alasannya: 

% * \ ^ 

2. Tanda Rafa'nya dengan Dhammah, karena dia Fi'il Mudhari' yang tidak bersambung huruf 
akhirnya dengan sesuatu apapun. 



3. Tanda Rafa'nya dengan Wawu, karena dia Jamak Mudzakkar Salim. 



4. Tanda Rafa'nya dengan Alif, karena dia Isim Mutsanna. 



5. Tanda Rafa'nya dengan Dhammah, karena dia Isim Mufrad. 



o 



6. Tanda Rafa ? nya dengan Dhammah, karena dia Jamak Taksir [dari Isim Mufrad „ 



artinya anjing 



7. Tanda Rafa'nya dengan Dhammah, karena dia Isim Mufrad. 



8. Tanda Rafa'nya dengan Nun, karena dia Fi'il Mudhari' yang bersambung dengan Dhammir 
Tatsniyah, Dhamir Jamak dan Dhammir Muannats Mukhatabah. 

9. Tanda Rafa'nya dengan Wawu, karena dia termasuk Al Asmaul Khamsah. 
PERHATIAN: 

Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang, dengan pembahasan 
bab Alamat Nashab. 

Kami ingatkan untuk senantiasa Muraja'ah dari apa yang telah lewat. Sesungguhnya Ilmu Nahwu 
seperti Ilmu matematika dan Fisika; butuh konsentrasi, pemahaman dan hafalan. Jika ada hal-hal yang 



Pelajaran Nahwu Dari Kitab Al Ajurumiyah 2 



3 



belum bisa dipahami, hendaknya jangan malu untuk bertanya kepada saudaranya atau langsung kepada 
gurunya. Wallahu a'lam bish shawab. 

ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy, 20 Jumadats Tsaniyah 1435/ 20 April 
2014_di Daarul Hadits_Al Fiyusy_Harasahallah]. 



Pelajaran Nahwu Dari Kitab Al Ajurumiyah 3 



3 



